oO4 Bijak 


06 Pokok Doa 
Pembangunan 


eorang raja tertawan dalam kepang- 
S5 kepangnya.” (Kidung Agung 7:5). 
Ketika menuliskan kitab Kidung Agung, 
rupanya Salomo belum berusia tua, sebab data 
yang dituliskan di pasal 6:8 berkata : “Permaisuri 
ada enam puluh, selir delapan puluh, dan dara- 
dara tak terbilang banyaknya.” 

Hal itu mungkin terjadi pada masa 20 tahun 
pertama pemerintahannya, yang dicatat dalam 
Alkitab, sampai kedatangan ratu Syeba (I Raja-raja 
10:1-29), di mana di masa itu, Salomo mengukir 
prestasi, membawa pemerintahannya kepada 
kejayaan melebihi Daud, ayahnya. Salomo diangkat 
menjadi raja, diperkirakan di usia 18 tahun, jadi 
kemungkinan usia Salomo ketika jatuh cinta pada 
Sulamit adalah pada usia 38 tahun. 

Sebab setelah itu, pada usia 39 tahun yaitu 
memasuki masa pemerintahan yang ke 20 tahun 
bagian kedua, tercatat sebagai awal kejatuhan 
Salomo, yaitu di I Raja-raja 11:1-3: 
“Adapun raja Salomo mencintai banyak 


Kesederhanaan adalah 


sebuah kekuatan yang 


mempesona. 


perempuan asing. Di samping anak Firaun ia 
mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, 
Edom, Sidon dan Het, padahal tentang bangsa- 
bangsa itu TUHAN telah berfirman kepada 

orang Israel: “Janganlah kamu bergaul dengan 
mereka dan merekapun janganlah bergaul 
dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka 

akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah 
mereka.” Hati Salomo telah terpaut kepada mereka 
dengan cinta. Ia mempunyai tujuh ratus isteri dari 
kaum bangsawan dan tiga ratus gundik, isteri- 
isterinya itu menarik hatinya dari pada TUHAN. 

Masa pemerintahan Salomo adalah 40 tahun (| 
Raja-raja 11:42). 

Dengan demikian, pada waktu Salomo jatuh 
cinta kepada Sulamit, Salomo sedang mencapai 
puncak dari kejayaannya, namanya masyhur dan 
disegani oleh bangsa-bangsa lain, sedangkan 
Sulamit adalah seorang gadis desa yang sangat 
sederhana, yang digambarkan dalam Kidung Agung 
1:5-6. 

Dia hanya sebagai salah satu pekerja di kebun 
anggur Salomo, kulitnya berwarna hitam, tapi 
sekalipun Salomo sudah mempunyai 60 permaisuri 
dan 80 selir serta dayang-dayang yang tak 
terbilang banyaknya (Kidung Agung 6:8-9), Salomo 
terpesona juga kepada Sulamit. 


SEDERHANA 

Kesederhanaan adalah sebuah kekuatan yang 
mempesona. Kesederhanaan berbicara tentang 
penampilan yang apa adanya. Kesederhanaan 
adalah autentik, yaitu keaslian/tulen, tidak dibuat- 
buat, tidak dipoles-poles. 


Sebelum manusia jatuh dalam dosa, 
keadaannya autentik di hadapan Allah, 
Penampilannya apa adanya, yang digambarkan 
dengan kondisi telanjang/tidak ada yang ditutupi. 
Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, manusia 
tidak lagi dapat tampil apa adanya, karena dia 
merasa malu dengan dirinya sendiri. Mereka 
membutuhkan pakaian untuk menutupi dirinya 
sendiri, dan mereka terusir dari taman Eden/dari 
hadapan Allah. 

Sebagaimana Raja Salomo tertarik kepada gadis 
Sulam itu, karena penampilannya yang apa adanya, 
demikian juga Tuhan kepada kita. 

Tuhan akan tertarik kepada kita, apabila kita 
tampil di hadapannya apa adanya, dimulai dengan 
pertobatan. 

Pertobatan adalah manusia kembali kepada 
kesejatian dirinya, sebab dalam pertobatan, ada 
pengakuan bahwa dirinya telah berdosa, dan layak 
menerima hukuman serta seruan untuk memohon 
pengampunan, perhatikan : 

“Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban 
sembelihan: sekiranya kupersembahkan korban 
bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban 
sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, 
hati yang patah dan remuk tidak akan Kaupandang 
hina, ya Allah.” (Mazmur 51:18-19). 

Dengan demikian kalau dikatakan “Hidup 
dalam Pertobatan” itu artinya adalah hidup dalam 
keaslian diri di hadapan Tuhan, yaitu sebagai orang 
yang sudah diampuni dosanya, jiwa serta rohnya 
senantiasa terbuka/telanjang di hadapan Allah, 
tidak ada yang ditutupi/disembunyikan. Inilah 
penampilan yang memikat Raja dari segala raja. 
M(Pdt. Samuel Handoko) 


"Ii 


" 
Uu 


alah satu kutipan yang memberkati saya 
S5 adalah “Kita tidak bisa mengendalikan 

bagaimana sikap orang lain terhadap kita, 
namun kita bisa mengendalikan sikap kita kepada 
orang lain.” 

Di jaman super sibuk dan modern ini, kita 
sering mendapati orang yang berperilaku tidak adil 
dan mementingkan diri sendiri. 

Sangat sedikit orang yang berani untuk tidak 
diakui, dan berani untuk mengakui keberhasilan 
orang lain. Kebanyakan ingin dihormati, namun 
susah untuk menghormati. 


Menemukan orang yang bijaksana sangatlah 
sulit, padahal Alkitab mengatakan hal luar biasa 
bagi si bijak, “Orang yang bijak akan mewarisi 
kehormatan, tetapi orang yang bebal akan 
menerima cemooh.” (Amsal 3:35). 


BIJAKSANA 


Ada cerita tentang kancil yang bijaksana. 
Kancil itu dikenal sangat baik, suka menolong, 
dan cerdik. Suatu hari kelinci melapor kepada 
kancil karena telah ditipu oleh musang. 


CON FERENCE 


“SOME THINGS MUST BEGAWGHT 
THAT CANNOTBE TAUGHT" 


3-9 


jali Live 
all 


Recorded at 
MSTV.TV 


KHOTBAH MINGGUAN 


HTTPS US LAMA JAWA COM/SEPOMORNSAT AL OG3 


//online 


Dapatkan GMS Voice versi digital (PDF) 
dengan langsung mengunduhnya 


lewat scan OR Code / link: 
mawarsharon.com/voice/latest 


Doa FAJAR 
Pengusaha 

Pk. 05.00-06.00 WIB 
Vision Building Lt. 1, 
R. Sanctuary, 

Marvell City Complex 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Kasih Allah” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Antoni Moelyono 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu II 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Do it Now” 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 
Pdt. Leonardo S. 


Before 30 Show 
(Miracle Edition) / 
Before30 English 

Pk. 08.00, 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


Mawar Sharon 
Women 

Pk10.00 WIB 

Lt. 13, Vision Building, 
Marvell City Complex 
Pdt. Rubin Ong 


Mawar Sharon 
Senior 

Pk10.00 WIB 

R. Sanctuary, 

Vision Building lantai 1, 
Marvel City Complex 


DOA FAJAR PENGUSAHA 


MANNA 


F « NO: UR 


BUSINESS 


Every Monday. 5-6 AM 
R. Sanctuany” Vision Buliding It. 1 
Marvel! City Complex 


Kr 


@- & &- @ 
Doa FAJAR 
@ @ Pk. 05.00-07.00 WIB 
R. Sanctuary, 
Tayangan ulang Tayangan ulang Vision Building lantai 1, Sunday Services 
Ibadah Minggu III Ibadah Minggu IV Marvel City Complex Pk. 07.00, Pk. 10.00, 
GMS Pusat GMS Pusat Pk.16.00, Pk. 19.00 WIB 
Pk. 08.00, 11.00, Pk. 08.00, 11.00, SIBEC Cornv. Hall-ITC 
20.00, 23.00 WIB 20.00, 23.00 WIB @ Jl. Gembong 20-30, Sby 
www.mstv.tv www.mstv.tv Before 30 English & 
Before 30 Indonesia : 
pk. 08.00, 11.00 WIB EagleKidz 
@ @ Pn jadwal lihat di hal. 11 
“Kesadaran akan Tuhan” yeladan” 
Ba Pk. 02.00, 05.00 
14.00, 17.00 WIB 14.00.1700 WIB. 
www.mstv.tv Dn kran Army of God 
Pdt. Leonardo S. Pdt an s Teen Service Army of God 
3 £ Anger Management” youth Service 
Pk16.00 WIB “Anger Manage- 
SIBEC Cornv. Hall-ITC ment” 


Doa Malam SIBEC Conv. Hall-ITC 


Pk.19.00 WIB 

SIBEC Corv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdt. Rubin Adi 


PERJAMUAN KUDUS 
Pro-M Revolution di setiap Ibadah 
“The Serpent and 
the Dove” 
Pk. 19.00 WIB 
SIBEC Conv. Hall-ITC 
Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdt. Judy Koesmanto 
“Prayer Corner di akhir 
ibadah 


fp MAWAR SKAKON 


DOA FAJAR UMUM 
INTIMACY WITH 6 


uni 


MINGGU, 14.05.2019 


, 
Sabtu, 
18 Mei 2019 
Apartemen Linden 
Marvell City complex 


YA Syarat Baptis: 
ra ifa -Usia12 tahun keatas 
se | - M kuti MSJ1 
Na” 4 KJ - Mengikuti MS 
Aa YAA - Mendapat ijin 
Ka dari orang tua 


CP: 0821-6231-6000 


ADAH 4 
IBAL GUNG 


JUMAT, 
19 April 2019 -— 


SIBEC 
Ibadah Umum: CONV. HALL ITC 


P kan diri and. Pk « 
UNTUK PERJAMUAN 07.00, 10.00. Tae Ibadah AOG: Jl. Gembong 20-30 


PN ANA Pemaa 16.00. 19.00 WIB Pk 13. 00wis Surabaya 


Sebelumnya diceritakan 
bahwa musang, yang waktu itu 
sangat lapar, berjanji kepada kelinci, 

“Jika kelinci berani memberikan buah, 

musang akan mengembalikan berlipat- 
lipat setelah dua bulan.” 

Enam puluh hari (atau dua bulan) 
kemudian, ketika kelinci menagih janji, musang 
menunjukkan kepada kelinci bahwa bulan hanya 
ada satu. “Jika sudah ada dua bulan, musang 
akan menepati janji,” katanya. Kelinci merasa 
kecewa karena ditipu oleh kata-kata musang. 

Bukan kancil namanya jika tidak punya akal. 

Kancil pun mengajak musang dan kelinci 
bertemu. Kancil mengatakan kepada musang, 
“Hai musang, jika aku sanggup menunjukkan dua 
bulan kepadamu, maka kamu harus menepati 
janjimu kepada kelinci.” Musang menyetujuinya 
sambil tertawa. “Tak mungkin ada dua bulan” 
pikirnya. 

Kancil pun mengajak musang dan kelinci ke 
pinggir sungai saat bulan purnama. Kemudian 
kancil menunjukkan kepada musang bahwa ada 
dua bulan: satu ada di langit, dan yang kedua 
ada pada pantulan bulan di permukaan air. 
Musang pun menepati janjinya, dan menaruh 
hormat kepada kancil atas kecerdikannya. 

Kata “bijak” di Amsal 3:35, dalam bahasa 
Ibrani ditulis dengan istilah “chakam”, yang 
artinya bijaksana, cerdik, terpelajar. Kata 
“kehormatan” (bahasa Ibrani: kabowd) berarti 
reputasi terhormat, kemuliaan, kekayaan dan 
kemegahan, promosi. 

Dari ayat ini kita belajar, jika kita berani 
memutuskan untuk menjadi seseorang yang 


k “ SEDIKIT ORANG YANG 
BERANI UNTUK TIDAK 
DIAKUI DAN BERANI 
UNTUK MENGAKUI 
KEBERHASILAN 
ORANG LAIN." 


bijaksana, cerdik, terpelajar (suka belajar, 

teruji sebagai pembelajar dan telah mendapat 
pelajaran), maka kita akan memiliki reputasi 
terhormat, hidup dalam kemuliaan, kekayaan dan 
kemegahan, serta mendapatkan promosi. 


JANGAN BEBAL 


Kata “bebal” dalam Amsal 3:35 dalam bahasa 
Ibrani disebut dengan istilah “kaciyl” yang berarti 
bodoh, arrogant one (sombong). Dan kata 
“cemooh” dalam bahasa Ibrani, disebut dengan 
istilah “galown” yang artinya: hina, malu, aib, 
tercela. 

Sebaliknya dengan sikap bijak adalah bertindak 
bebal atau bertindak bodoh dan sombong. Jika kita 
melakukannya, maka kita akan mendapat malu, 
aib, dan cela dalam kehidupan. 


Oleh karena itu, penting bagi kita untuk 
membuat keputusan yang benar setiap hari dalam 
kehidupan kita. 

Jika kita ingin dihormati, maka kita harus 
berani berbuat bijaksana, cerdik dan suka 
belajar (belajar melakukan kebenaran firman 
Tuhan, belajar mendengar nasihat, belajar dari 
kesalahan, belajar untuk rendah hati, belajar untuk 
mengalah). 

Tidak ada yang suka berkawan dengan si 
bebal. Namun, orang yang bijak banyak kawan. 
Jadilah bijak mulai sekarang! Jadilah inspirasi bagi 
generasimu!W (ag) 


ke)) 


POKOK DOA 
APRIL 2019 


Berdoa untuk pembangunan GMS di 
bulan April 2019 yang masih melanjutkan 
pekerjaan struktur, tender IT dan interior 
design supaya semuanya berjalan dengan 
baik. 


Hikmat Tuhan atas panitia dan pelaksana 
supaya bisa membuat keputusan- 
keputusan dan tindakan yang tepat dan 
diperlukan dalam setiap tahapannya. 


Meminta campur tangan dan penyertaan 
Tuhan dalam keseluruhan proses 
pembangunan gereja dan kaitannya 
dengan pihak-pihak lain seperti pekerja. 
warga sekitar, pemerintah kota, dan 
lain-lain. 


Doakan supaya komunikasi dan koordinasi 
dapat terus terjalin dengan baik antara 
panitia pembangunan, konsultan 
perencana, arsitek dan pihak-pihak terkait. 


Berdoa untuk kebutuhan dana supaya 
Tuhan terus mencukupkan. serta hikmat 
serta dalam mengelolanya. 


Kesatuan hati dan perlindungan Tuhan atas 
Gereja Mawar Sharon, semua pemimpin 
dan jemaat. 


Bagi Jemaat yang ingin 
memberikan kontribusi : 


Doa: 
doa puasa setiap tanggal 1,2,3 
tiap bulannya. 


Dana 
BCA 010-898- 4000 
a/n Gereja Mawar Sharon. 


Barang / jasa hubungi email: 
infopembangunan@gms.or.id 


Info lebih lanjut bisa hubungi: 


Johannes Sonny 
(031) 6000 7000 ext.146 


GEREJA MAWAR SHARON 


GEREJA 

MAWAR SHARON 
Kantor: 

VISION BUILDING LANTAI 6, 
MARVELL CITY COMPLEX, 

JL. RAYA NGAGEL 123, Surabaya. 
E-mail: Info@gms.or.id 


www.mawarsharon.com 
Telp.: (031) 60007000 (HUNTING) 
Fax : (62-31) 5322452 
Persembahan Anda untuk 
Gereja Mawar Sharon dan 
Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke 

No Rek. A/C 010.049.700.0 
BCA Veteran - Surabaya 
BB @gmschurch 

@ @gmschurch 


Iilsersia mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 

telp. 031-60007000 (warta) / 
surat: GMS - Vision Building Lt.6, 
Marvell City Complex, 

Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


GMS Surabaya 

Ibadah Umum 4 Anak |, II, II, IV: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB 
Eaglekidz English Service Pk. 16.00 WIB 


Ibadah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Auditorium MSCS (Voltage) 

Profesional Muda (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
Ibadah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Ibadah Pemuda (Minggu) Pk. 13.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 


Jl. Gembong 20-30 Surabaya 


Bukit Doa "Immanuel" Prigen 
Ibadah Umum Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes, 


GMS Surabaya Timur 
Ibadah Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
Vision Hall, 13th floor. 

Marvell City Complex. 

Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 

Cp. Melyana (0813 9080 1878) 


GMS Surabaya Selatan 

Ibadah Umum | 4 Anak | II: 

Pk. 07.00, 10.00 WIB 

Jl. Siwalankerto 145 Surabaya 

CP. Dekky Kusumaatmadja (081 232 885 44) 


GMS Surabaya Barat 

Ibadah Umum « Anak | INI: 

Pk. 07.00, 10.00, Pk. 16.00 WIB 

Jl. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Denpasar 

Ibadah Umum # Anak III II: 
Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 

Ibadah Pelajar # Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Ibadah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 
Ibadah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WITA 
Jl. Teuku Umar Barat 275, Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan 
Telp: 0361-8466437, 0821-4741-5000 


GMS Sidoarjo 
Ibadah Umum - Anak LINI IV: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB (#ProM) 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 

No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 

Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Madiun 

Ibadah Umum |, II, III : 

Pk. 07.00, 10.00, 17.00 WIB 

Ibadah AOG: Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Jl. H. Agus Salim 104 Madiun 
Telp: t6282141596579 (sementara) 


GMS Malang 

Ibadah Umum # Pro-M « Anak III Ill: 

Pk. 07.00, 10.00,16.00 WIB 

Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.30 WIB 
Jl. KH Ahmad Dahlan no. 27, Malang 

Telp. 0341-350027 


GMS Jombang 

Ibadah Umum III III : 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

Ibadah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Ibadah AOG Pk. 13.00 WIB 
Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 

Jl. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
badah Umum «4 Anak | II II: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 


. WR. Supratman no 104, 
Telp. Kantor 0355-328170 


GMS Jember 

badah Umum «4 Anak III II: 

Pk. 07.00, 10.00 (#ProM), 16.00 WIB 

badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
. Trunojoyo 36, di pertokoan JBC 
Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 

Telp & Fax 0331-425153 


GMS Kediri 

badah Umum « Anak | II: 

Pk.10.00, 16.00 WIB 

badah AOG Pk. 13.00 WIB 
Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 

Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 


GMS Mataram 

badah Umum « Anak | II: 

Pk. 08.00, 17.00 WITA 

badah AOG Pk. 14.00 WITA 

Pertokoan Central Plaza (Smart Club) 

. ALA. Gede Ngurah Rai, Abian Tubuh 

CP: 0370-635170 

HP: 087770003880 (Pdm. David Lauly, S.T.) 


GMS Yogyakarta 


badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pelajar Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Pacific Building It. 3, 

. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 
CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Magelang 


badah Umum | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II 4 Pro-M Pk. 17.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 11.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


I. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 085100515771 
Fax: 0293-3191391 


GMS Salatiga 
badah Umum 4 Anak Pk. 08.00 WIB 
badah Pelajar Pemuda 1 Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 2 Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 


. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Semarang 

badah Umum « Anak | II: 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory” 

. Kompleks Madukoro DD III/ 5. (ex Giant), 


HP: 0852 1090 0037, Telp: (024) 761 3077. 


GMS Solo 

badah Umum « Anak III: 

Pk. 10.00 ,16.00 WIB 

badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Profesional Muda Pk. 19.00 WIB 
Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 

Slamet Riyadi 373 Solo 

Sekretariat Gereja, Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 
Telp/ Fax): 0271-723172. 
Dita-085231221896) 


Pk. 10.00, 16.00 WIB 


el. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Jawa Tengah 


GMS Jakarta 
Ibadah Umum #Anak | II III: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 


AOG Youth Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 
AOG Teens (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Central Park Mall, Podomoro City, 
Gedung TRIBECA Lt. 1 

|. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-30020080 / 81 


GMS Bandung 


badah Umum 4 Pro-M Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 


'eeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mall 
Plaza 2, blok A no. 6. Telp: (022) 87775119 


GMS Sukabumi 

badah Umum & Anak Pk. 10.00 W 
badah Pemuda Pk. 13.00 W 
Hotel Anugerah, Jl. Surya Kencana 82 
Sukabumi 43113 

antor sekretariat: Ruko Bounty Blok D4 

I. Siliwangi No. 90 (depan hotel Maxone) 
Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


www 


GMS Cirebon 

Special Sunday Pk. 10.00 WIB 

AOG Pk. 13.00 WIB 
Eaglekids Pk. 10.00 WIB 

Beijing Meeting Room 

he Luxton Cirebon Hotel & Convention 
Jln. Kartini no. 60 - Cirebon 

Telp. 0231-8291317GMS 


H4 


GMS Tangerang 

Ibadah Umum # Anak III : 

Pk. 10.00, 16.00 WIB 

Ibadah AOG Youth (Minggu) Pk. 13.00 WIB 
Living World Mall Lantai 2 Unit 3-01b 
(Sebelah Selebrity Fitnes) 

Alam Sutera Boulevard Kav. 21 

Serpong 15323, Tangerang Selatan 

Telp: 021-30020080 /81 


GMS Balikpapan 

badah Umum «4 Anak LILIN 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 

badah AOG Pk. 14.00 WITA 
. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 

Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Banjarmasin 


badah Umum # Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum # Anak | Pk. 17.00 WITA 


HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 
Sekretariat: Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 
Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 

CP : Elisa Yulianti (0812 9228 6552) 


GMS Samarinda 


badah Pelajar t Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum « Anak III: 

Pk. 10.00, 17.00 WITA 

Planet Swalayan It.2. 

badah Anak Pk. 17.00 WITA 


Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 
Sekre.: Jl. DI Panjaitan RT 70, Kec. Sungai 
Pinang Dalam/Kel. Sungai Pinang 75117 
(Ruko warna Merah, sebelah Bank Mandiri 
Alaya, sebelah pakan ternak-Dr. Bambang) 
Telp. 0541-4100650 

Cp: Kezia (0813 9780 8799) 


GMS Pontianak 


badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
.A. Yani 2 No. 8 


Sekretariat Lt. 1. Telp (0561) 6711134 : 
Fax (0561) 6711634 


GMS Palangka Raya 

badah Umum (R. Barito lantai 5) Pk. 10.00 
WIB, 

badah Anak (R. Kahayan lantai 5) Pk 10.00 
WIB 

Hotel Grand Global 

. Tjilik Riwut km 1 no.9, Palangka Raya 
Alamat Sekretariat : 

. Kahayan no 4 Palangka Raya — 
alimantan Tengah 

nfo : 0812-9228-6558 (Maureen) 


GMS Ambon 
badah Umum # Anak Pk 10:00 WIT 
badah Pemuda Pk 14:00 WIT 


n. PHB, Halong Atas, Halong 

Dekat patung kuda putih - bekas gudang 
springbed comforta) Baguala, Kota Ambon. 
elp. (0911)3831477 


GMS Masohi 

badah Umum Pk. 09.30 WIT 
badah Anak Pk. 16.00 WIT 
badah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIT 


. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi Telp: 0914-22790 
CP: Pdp. Rudy Ritiauw 085243078844 


RUKO GMS BREAKTHROUGH, 
. Supu Yusuf (Depan Plaza Kubra) 


CP : 0401-3111075 

HP: 085256142882 (Pdp. Bobby Turambi) 
GMS Bitung 

badah Umum I Anak Pk. 09.00 WITA 
badah Umum II Pk. 18.00 WITA 
badah AOG Pk. 13.00 WITA 


. Samrat Pakadoodan Ling 3 
Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 - 30903 


GMS Manado 

badah Umum | II III - Anak: 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 

badah Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Voltage Special Saturday Pk. 16.00 WITA 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 


. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
Samping Apartemen Lagoon) 

Bahu - Manado 95115, Telp. 0431-831226 
Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Tondano 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
badah AOG Youth Pk. 17.00 WITA 
I. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

Depan Kantor Pos Tondano) 

elp: 0431 — 324016 


GMS Kotamobagu 
badah Umum # Anak 
badah Teen/Pelajar 
alan Datoe Binangkang, 
ompelks Dealer Hasrat Abadi 

Cp. Ema Wongkar (085240400801) 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 14.00 WITA 


GMS Kendari 

badah Umum 1 # Anak Pk. 09.00 WITA 
badah AOG Pemuda & Pelajar Pk. 14.00 WITA 
badah Umum 2 # Anak Pk. 17.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WITA 


GMS Makassar 

badah Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
badah Umum «4 Anak III INI: 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA (-ProM) 
badah Teens 4 Youth Pk. 14.00 WITA 
. Gunung Latimojong No. 116 

(Samping Karya Agung) Makassar 

Cp. Neltje (082187924935 ) 


GMS Medan 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
badah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 


badah Umum «4 Anak III III: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
1530760 


GMS Pekanbaru 


Ibadah Umum Pk.10.00 
Ibadah Umum Pk.16.00 
Ibadah Anak (It.1) Pk.10.00 


Jl. Harapan II No.1, Air Hitam, 

Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau 28292 
(Belakang Happy Puppy Jl.Riau) 

Cp.Irawati Santoso (081268828800) 
Telp/Fax: 0761-8651763 / 

8651831 / 8651369 


GMS Palembang 


badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Army of God Pk. 13.00 WIB 
Auditorium Lt. 4 

EagleKidz (It. 1) Pk. 10.00 WIB 


Heavenly Land 

. Letkol Iskandar No. 1 
omp. Ilir Barat Permai, Palembang 
elp. (0711) 361425 


GMS Lampung 


badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.00 WIB 
. Wolter Monginsidi No 175 

Ballroom Hotel Sheraton 

CP: Nessya (0721-475551) 

GMS Jambi 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
AOG Pk. 13.00 WIB 


ompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 
Telp: 0741 - 3068456 Fax:0741 - 5911180 


GMS Batam 

badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Eaglekidz 

(Bintan Room It.2) Pk. 10.00 WIB 


agoya Hill Hotel, Convention Hall Lantai 2. 
Superblok Nagoya Hill 

. Teuku Umar, Batam 

CP : (0778) 4884070 


GMS Singapore 

Worship Sunday Service Pk. 11.00am 
Orchard Rendezvous Hotel, Singapore 
Antica Ballroom Level 2 

1 Tanglin Road, Singapore 

CP Ms. Elly Meini elly.m@gms.or.id 

Tel: 90876643 | call only ) 


